DITERBITKAN OLEH WWWXINUXKU.COM 


PANDUAN PENGOPERASIAN 
P KDE PLASMA DESKTOP 


UNTUK SISTEM OPERASI KUBUNTU, OPENSUSE, DEBIAN KDE, DAN LINUX MINT KDE 



ADE MALSASA AKBAR 



Panduan Pengoperasian KDE Plasma Desktop 


Detail buku: 

• Judul: Panduan Pengoperasian KDE Plasma Desktop 

• Penulis: Ade Malsasa Akbar 

• Penyunting: Ade Malsasa Akbar 

• Lisensi: CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/bv-sa/3.0/ 

• Tebal: 20 halaman 

• Ukuran: A4 

• Tingkat pembaca: pemula 

• Target sistem: Kubuntu, openSUSE, Debian KDE, Mint KDE, PCLinuxOS 

• Keterangan: buku panduan ini disusun dari 3 artikel: 

° Bagian 1: http://www.linuxku.com/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma-bagian- 
1 .htm1 

° Bagian 2: http://www.linuxku.eom/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma- 
desktop-bagian-2.html 

° Bagian 3: http://www.linuxku.eom/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma- 
desktop-bagian-3.html 

• Penerbit: diterbitkan online oleh www.linuxku.com 


Info teknis: 

Buku ini disunting dengan peralatan sebagai berikut: 

• Program penyunting: LibreOffice Writer 5.1 

• Peramban web: Abrowser dan QupZilla 

• Pembaca PDF: Atril 1.12 

• Penyunting gambar: Inkscape 0.91 

• Sistem operasi: Trisquel GNU/Linux 8.0 

• Font: Liberation Serif 12pt 

• Komputer: Acer Aspire One 


2 











Kata Pengantar 


Buku elektronik ini saya susun untuk membantu pengguna GNU/Linux dengan KDE Plasma 
Desktop di seluruh Indonesia. Buku ini berlaku untuk pengguna Kubuntu, Debian KDE, Mint KDE, 
openSUSE, PCLinuxOS, dan distro-distro GNU/Linux apa saja yang memakai Plasma sebagai 
tampilannya. Buku ini sengaja dibuat pendek agar mudah dipraktikkan pemula. Jadi bila Anda 
sekarang baru memakai Kubuntu maka buku ini untuk Anda. 

Saya anjurkan Anda untuk mencetak (print-out) buku ini untuk dipelajari sendiri maupun bersama- 
sama dan (bila Anda mampu) distribusikanlah ke orang-orang terdekat Anda. Anda boleh menjual 
salinan buku ini karena saya telah melisensikannya sebagai CC BY-SA 3.0 (lisensi yang sama 
dengan artikel Wikipedia). 

Adapun isi buku ini ialah gabungan dari 3 artikel panduan KDE Plasma yang telah terbit di situs 
web www.linuxku.com : 

• Bagian 1: http://www.linuxku.com/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma-bagian- 
l.html 

• Bagian 2: http://www.linuxku.com/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma-desktop- 
bagian-2.html 

• Bagian 3: http://www.linuxku.com/2017/10/panduan-pengoperasian-kde-plasma-desktop- 
bagian-3.html 

Semoga dengan adanya buku ini, para pengguna komputer di Indonesia lebih mudah bermigrasi dari 
MS Windows ke GNU/Linux dan yang sudah migrasi lebih matang dalam mengoperasikan free 
Software khususnya KDE Plasma. Saya memohon maaf atas semua kekurangan saya dalam menulis 
buku ini. Segala saran dan kritik pembaca saya nantikan di alamat email teknoloid@gmail.com . 
Semoga semua yang saya tulis ini bermanfaat untuk Anda dan seluruh masyarakat Indonesia. 

Hormat penulis, 

Ade Malsasa Akbar 
28 Oktober 2017 


3 










Bagian 1: Pengoperasian Umum 

Sistem operasi GNU/Linux macam Kubuntu, openSUSE, Mageia, OpenMandriva, dan PCLinuxOS 
memakai tampilan desktop bernama KDE Plasma. Maka untuk mengoperasikan OS-OS tersebut 
Anda cukup belajar mengoperasikan KDE Plasma tersebut dan tidak usah belajar berulang-ulang. 
Versi yang dipakai di sini ialah 5.10.5 (pada Kubuntu 17.10) selaku generasi Plasma 5 terkini. Buku 
ini akan memandu Anda mengoperasikan Plasma semudah mungkin dari sudut pandang pengguna 
Windows. 


Pembagian Komponen 

Di dunia di luar Windows, OS dan tampilan itu 2 benda terpisah. Ini yang lain dengan MS Windows 
yang di sana OS dan tampilan itu 1 benda yang sama. Contohnya lihat Kubuntu: OS-nya Kubuntu 
namanya, tapi tampilan-nya Plasma namanya. Yang sesungguhnya Anda operasikan pada Kubuntu 
mulai login sampai masuk area desktop ialah Plasma. 


AbDUl Splern — Sjnfctm 5*1 rq$ Uo-rlulf 


wofmacion auout tns sysiem 


Kubuntu 17,10 



Iaftnr« 

K&E Vn-s^jn: ■J.ljJ.'S 

kBE hifi*aiji^ SMA 

CtVkpwi: 

k >rr-;l 4 1JJM Jijerw 

D r . Typf: 4JU 


ILjntajrt 

hwawi: 2 ► lnta»F(niJmi*CPll*7#1 JOGHz 
U^rnary. UOinc^lUM 


0 C j rh.-ct 


Detail info sistem (menayangkan versi Plasma 5.10.5) 

KDE f www.kde.org l adalah komunitas yang menghasilkan Plasma. KDE memiliki 3 produk besar: 
KDE Plasma itu sendiri, KDE Applications, dan KDE Frameworks. Yang Anda pelajari sekarang 
ialah KDE Plasma selaku desktop dari KDE yang merupakan tampilan pada Kubuntu. 


1. Icon 


4 





Di Plasma, sama seperti di Windows, Anda bisa menempatkan ikon-ikon aplikasi kesukaan pada 
area desktop (shortcut). Anda juga bisa menempatkan ikon-ikon aplikasi pada panel (quicklaunch). 

Menjalankan satu ikon aplikasi cukup lx klik dan tidak 2x klik. Itu aturan dasar di Plasma yang 
beda dengan di Windows. 

Tampilan ikon-ikon pada area desktop: 



Inilah Plasma 

Tampilan ikon-ikon pada panel (quicklaunch): 



> 






Ikon-ikon pada panel bawah 


2. Menu 

Menu adalah tempat Anda melihat daftar aplikasi, mencarinya, dan menjalankannya. 
Mengoperasikan menu itu 3 hal: membuka menu, mencari aplikasi, menjalankan aplikasi. 

a) membuka menu 


5 






Tekan tombol Super (berlogo Windows) di keyboard. Jika tidak terbuka (mungkin versi Plasma 
Anda di bawah 5.8), pencet tombol di pojok kiri-bawah layar (posisi yang sama dengan menu di 
Windows). 

M 

Live sessicn user 

Typra m sDarch. 




Wrt BretfHf 

“e-.ri 

P4ruiuJ tatoi matian M ifia q«;t 
Otticc- 


Sjystam Manllor 
kS^CuJteI 


F.:'« Usn^w' 
Sy^Um Simin^ 
Tc-rmirial 


T&nrret Compiw l-t;hTy Lpr 

^^fe.@i“a ar - 

Menu di Plasma 


b) mencari aplikasi 

Setelah daun menu terbuka, ketik nama aplikasi maka pencarian dilaksanakan. Anda bisa mencari 
dengan namanya (seperti "Firefox") maupun deskripsinya (seperti "web browser)". 



Cari "calendar" Cari "email" 



Cari "web browser" Cari "file manager" 


Bagaimana mencari aplikasi di menu 


c) menjalankan aplikasi 

Klik lx pada ikon. Tidak perlu klik 2x di Plasma. 


6 



























Live session user 

Typ-e to search.,. 


j|u _ Web B rowiier 


FireToii Web Bfowser t 



Software Cemer 

Dlscaver 


d 


Adv'aiic&d TfisL Editor 

Kate 


Di menu: klik lx saja 




jgj, Firefox Web Browser 

Web Browser 



.» ***■ 





Di guicklaunch: klik lx saja 


Klik lx tidak perlu 2x 


3. Panel 

Panel adalah kotak memanjang tempat Anda melihat aplikasi-aplikasi yang sedang aktif (taskbar), 
kumpulan ikon aplikasi (quicklaunch), kumpulan ikon indikator (system tray), jam (analog clock), 
dan menu itu sendiri (launcher). 

Mengoperasikan panel itu 3 hal: berpindah aplikasi aktif, menutup aplikasi, dan maximize/minimize 
aplikasi. 

a) berpindah 

Klik salah satu dari penanda-penanda aplikasi ("ikon - nama") untuk menampilkan aplikasinya. Ini 
sama dengan di Windows. 


g[ archives — Do!.,. 


U 


Kontact 

Summary 


Untitled — Kate 



Summary - Kon,„ Calendar — KO... 


Untitled 1 - Libr... 


7 

















b) menutup 

Klik kanan penanda aplikasi ("ikon - nama") di taskbar > Close. Ini juga sama dengan di Windows. 



c) maximize/minimize 

Klik kanan penanda aplikasi > Minimize dan klik kanan > Maximize. Cara cepatnya cukup lx klik 
untuk Minimize atau Maximize. 



4. System Tray 

System tray adalah tempat pada panel yang berisi ikon jaringan, notifikasi, indikator (baterai, suara, 
disk drive). Ini juga ada di Windows di panel pada pojok kanan-bawah layar. 

Mengoperasikan tray itu 4 hal: menyambung internet, menggeser volume, menggeser kecerahan, 
dan mengakses disk. 

a) menyambung internet 

Klik pada ikon komputer pada tray > pilih salah satu jaringan LAN atau Wireless LAN (hotspot) 
yang terdeteksi > klik Connect > masukkan password bila diminta. 


8 









b ?di 4 - 2:35 PM = 


Bagaimana menyambung ke internet 


b) menggeser volume 

Klik ikon speaker > klik-tahan dan geser geseran volume suaranya. Adapun geseran kedua di 
bawahnya (seperti pada gambar ini) adalah geseran volume masukan bila komputer Anda punya 
mikrofon. 



^ fl a 4 - 8:43 AM = 

Bagaimana menggeser volume 


9 










c) menggeser kecerahan 

Klik pada ikon baterai > klik-tahan dan geserlah geseran Display Brightness untuk mengganti 
kecerahan layar. 



Batteryand Brightness 

n*] Display Brightness 

■— 3 — 

IH En abie Power M a nagement 


MD 


Battery 


Charging 50% 


The cspacity of this battery i5 15%. This meansit i s broken and needs 
a replacement, Please contactyour handware vendor fornrrare detail 5. 
TimeTo Full 0:5S 

Capadty: 15% 

Veodan SANYO 

Model: Ujpri_400DmA 


i SifEst - 8:42 AM 

Bagaimana mengurangi kecerahan 


d) mengakses disk 

Flash disk dan hard disk eksternal bisa Anda akses melalui Device Notifier (logo USB disk kecil) 
pada System Tray. 



Bagaimana mengakses flash disk 


10 














Bagian 2: Widgets 


Widgets 


Activities 

Shows the activity 


Activity Bar 

Tab bar to switch 
activities 






* ffl « © 


Application 

Launcher 


★ Get new widgets 
• ^ ^ Pictures — Dolphin 



Blogger: Linuxku.com - Seluruh c... 4 ^ drawing.svg - Inkscape <0 plasma.svg - Inkscape 

Plasma menayangkan widgets 


afS'* - 4:30 PM 


Bagian 2 ini menjelaskan pengoperasian KDE Plasma Desktop untuk Widgets dan KRunner, supaya 
kerja Anda lebih cepat & efisien. Anda bisa menambahkan widget bermanfaat pada area desktop 
Anda. Anda juga bisa jalankan aplikasi, jalankan perintah shell, cari berkas, berhitung, maupun 
konversi mata uang dengan KRunner! Semoga ini membuat Anda makin produktif bekerja dengan 
Plasma Desktop. 


5. Widgets 

Plasma tersusun dari widget-widget. Semua yang Anda lihat pada penampakan Plasma sebetulnya 
adalah widgets. Menu Anda itu widget, workspace switcher itu widget, task manager itu widget, 
system tray itu juga widget, dan seterusnya. Menguasai kegunaan widget dapat meningkatkan 
kecepatan kerja Anda di Plasma. 

Mengoperasikan widget itu 3 hal saja: mengetahui namanya & menambahkan widget, memindah 
widget, menghapus widget. 

a) mengetahui & menambahkan: klik-kanan pada area desktop > Add Widget > muncul pilihan 
widget-widget di sisi kiri layar > klik-tahan-geser satu widget dan lepas-klik pada area desktop. 


11 







































Cara memasang widget 

b) memindah widget: klik-tahan pada widget > muncul tangkai vertikal > klik-tahan tangkai itu > 
geser kursor ke area lain > widget pun pindah. 



Pindah-pindah posisi widget 


c) menghapus widget: klik-tahan pada widget > muncul tangkai vertikal > klik tombol X merah di 
pojok bawah > widget terhapus. 



Menghapus satu buah widget 


12 










6. KRunner 


Plasma punya fasilitas pencarian serbaguna tersembunyi di sisi atas layar. Itulah KRunner 
namanya yang bisa dipanggil dengan tombol Alt+F2. KRunner ini seperti dialog Run (Win+R) di 
MS Windows, hanya saja, KRunner punya banyak fasilitas lain seperti pencarian file-file, bahkan 
operasi matematika, sampai konversi mata uang. Bagaimana KRunner dapat mempercepat kerja 
Anda? 

Mengoperasikan KRunner itu 5 hal: menjalankan/mematikan aplikasi (termasuk perintah shell), 
mencari berkas/folder, konversi sesuatu ke sesuatu, menayangkan waktu, dan berhitung. 

a) Jalankan aplikasi: ketik nama program seperti dolphin untuk menjalankan aplikasinya. 


1 



dolphin ^3 ® 

Applications li Dolphin ^ 

Command Line H Run dolphin 


b) Matikan aplikasi: ketik kill dolphin lalu pilih Terminate dolphin (PID sekian-sekian) pada 
pilihan yang muncul untuk menutup aplikasi Dolphin yang sedang berjalan. 



c) Konversi mata uang: ketik 1 usd in rupiah maka Anda peroleh berapa rupiah untuk 1 dolar 
Amerika. 


13 











Konversi mata uang: USD ke Rupiah 



Konversi mata uang: Ringgit ke Rupiah 


Plasma bisa konversikan mata uang! 

Mata uang lain pun bisa dilihat nilainya dengan mengganti nama mata uangnya. Misalnya, ringgit 
Malaysia ke rupiah. 

d) Konversi satuan: contohnya ketik 1 mile in km maka Anda peroleh nilai konversi mil ke 
kilometer. Selain itu KRunner bisa juga konversi massa (kg, g) dan suhu (F, C, K). Untuk suhu 
ketiklah hurufnya huruf besar (F/C/K) bukan huruf kecil (f/c/k). 



Plasma juga bisa konversikan satuan-satuan! 


e) Mengetahui waktu: contohnya ketik time wib maka Anda peroleh waktu sekarang untuk area 
WIB. Ketik time wita atau time wit maka Anda peroleh waktu WITA dan WIT. Ketik time saudi 
maka Anda peroleh waktu Saudi Arabia. Dan seterusnya. 


14 





















I ~ j fjr»e wrt. 

i-” 


Jam berapa sekarang: WIB 


^ O 


[T Run Lirrif MU 
D.; l * • .jicJ T .. © WITA. 11:52 PM 


I 7 j cirr.e saud | 

l r 


Jam berapa sekarang: WITA 


« o 


n Rur'-i [irnt Siudi 
D.J • ■. ,i !d T-i i ■ © SuJiidiAutn.i ■ -6:52 PWI 


Jam berapa sekarang: Saudi Arabia 


Plasma praktis sekali untuk tahu waktu di bermacam negara! 

f) Berhitung: KRunner juga bisa melakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan 
bagi. Ketik 100/5 tanpa tanda '=' maka muncul hasilnya 10 dibagi 5. Seperti itu. 


| .T | 19000* 56000| 


^ 0 


1: — 

K T5W0 





Penjumlahan 


] ■ com-e&Doi 


C3 o 


l_r 

4 u» 

J 



Pengurangan 


| Z 1 100*2(1 


Cl o 1 

1- - 

i 20W 

R 

Perkalian 

1 Z : 500COy400 


<3 1 

r - - 

r ■ n 

l 


Pembagian 



g) Mencari berkas: ketik saja sebagian nama berkas atau ekstensinya. Klik pada hasil pencarian 
untuk membuka langsung pada aplikasi terkait. 


15 




























Bagian 3: Multitasking 


Bagian 3 ini menjelaskan bagaimana multitasking di KDE Plasma Desktop. Anda akan belajar 
mengoperasikan workspace seakan multi-monitor dalam satu monitor dan memanfaatkan itu 
maksimal untuk kecepatan kerja Anda. Panduan ini bisa Anda terapkan di OS-OS GNU/Linux 
seperti Kubuntu, openSUSE, PCLinuxOS, dan Mageia yang berdesktopkan KDE Plasma. Tulisan 
ini sekaligus menutup serial panduan ini. 


Apa Itu Workspace? 

Pengertian termudah workspace adalah area yang tampak selayar monitor Anda ketika 
mengoperasikan KDE Plasma. Dalam 'bahasa Windows' workspace adalah 'desktop' itu sendiri. 
Bedanya, di Plasma, workspace itu jamak, workspace memberi Anda "banyak-monitor" dalam satu 
monitor. 






U 


Inilah Plasma 

X 

■ 

Desktop 

Documents 

Downloads 

Music 




m _ 

a 



H 

Pictures 

Public 

Templates 

Videos 



— fe Blogger: Linuxku.com - Seluruh ca... 


pi A |bd ^ '4 ^ 22:38:35 (wib) 

vs» LJ B o 1 Saturday, October21,2017 ' 


Sebuah workspace di Plasma 


1. Yang Pertama Dilakukan 


Sebelum menikmati enaknya workspace, lakukan 2 hal ini: 


16 






1) Klik-kanan area kosong di panel > Task Manager Settings > scroll ke bawah > Show only tasks 
from current desktop > OK. 


Fillers 

_ Sh ow only ta sks f ro m th e c u rrent sc re e n 
!■] Show only ta sks from ihe c u r rem d es klop 
Show only tasks from the current activity 
I I Show only tasks that are minimized 

•/ OK Apply 

_ k -- 11 

Pilih “...from current desktop” 


© Cnncel 


2) Buka KDE System Settings > Workspace Behavior > Virtual Desktops > Switching > lihat 
bagian shortcuts > isikan kombinasi tombol seperti gambar berikut. 


Action 

v Gtobal 

Global Altem 

v Desktop Switching 



Switch One Desktop Down 

> CtrhAlt* D dwt. 

> 

Switch One Desktop to the Lcft 

> Ctrl* Alt* Lcft 

> 

swiich One Desktop to the Right 

> Clrl+ALt+Rjght 

> 

switeh One Desktop up 

> Ctrl+Alt+Up 

> ^ 


Perhatikan Ctrl+Alt+Down sampai Ctrl+Alt+Up 


2. Menambahkan Workspace 

Plasma 5 secara bawaan hanya membawa 1 workspace (1 desktop). Jumlah workspace bisa Anda 
tambah sendiri, yang efeknya, Anda seakan memiliki multi-monitor dalam satu monitor. Jadi Anda 
bisa berpindah-pindah "monitor" dengan masing-masingnya berisi aplikasi yang berbeda. Ini sangat 
efisien (bahkan penghematan besar*) bagi kebutuhan multitasking. 

Cara menambah workspace: 

1. Buka KDE System Settings > Desktop Behavior > Virtual Desktops. 

2. Isikan nilai Number of desktops: 3 

3. Isikan nilai Number of rows: 2 

4. Apply 

5. Lihat panel Anda > muncul kotak 2x2 di sebelah menu > itu namanya 'Workspace Switcher' 


17 
















VinuaT DMKwpt * — System Senirigs 


^ AJI ScLlugi 31 Hd ii 

Navigation, Mumber and Layout of Virtual DesM 

DLtiiktoL'j j-ivikhn iq 


n 


El 

Wnrft^yjE? 


Dt^kEop bFf»:^ 

Scrwn Edgi u . 

0 

TdlkH SsFecn 

B 

Si r f-r n Irckmg 

M 

Virlm# IJv^Eopj, 



La/out 

Numtwhf of dBPshcop'i 

f 4 c] 

Number pf rows 

Z C 




DeskTop N^nif 5 


OmMop i DesKt&p 1 

’jr -ft^up 2: IT^iccip 2 


Uc-ikiop 3: frrdrtop % 
OHkJfop*: CWfcHtip4 


B Hetp 

D- Dul.iulU 


v' Appiy 


Mengatur sendiri berapa multi-desktop yang kita mau 
*) tidak usah beli monitor baru 


3. Melihat-lihat Switcher 

Workspace switcher ini adalah barang baru bagi kebanyakan pengguna Windows. Maka kenalilah: 

• Apungkan pointer ke atas salah satu kotak > muncul info nama-nama jendela aplikasi yang 
sedang aktif > apungkan ke kotak lain > tidak muncul info karena belum ada jendela 
aplikasi di sana 

• Klik-kanan > Add > menambah satu workspace. 

• Klik-kanan > Delete > menghapus satu workspace. 

• Klik-kanan > Pager Settings > membuka pengaturan Switcher. 





Desktop 1 

4 Minimized Windows: 

► Biogger: Linuxku.com - Seluruh catatan tertang 
Gl\JU/Linux - Edit post - Mozilla Firefox 
■ ku buntu : bash — Konsole 

- master — Dolphin 

- Ali Torrents — KTorrent 


*y ^ ^ master — Dolphin 

Biogger: Linuxku 


18 











4. Memindah Jendela 


Jendela aplikasi bisa dipindah ke workspace lain (seperti bekerja dengan 2 monitor atau lebih). 
Caranya begini: 

1. Klik-kanan title bar > Move to Desktop > pilih Desktop 2 > jendela pindah ke workspace 2. 

2. Pilih Desktop 3 untuk pindahkan ke workspace 3, Desktop 4 workspace 4, dan seterusnya. 

3. Sekarang jendela tersebut tidak tampak lagi pada panel bawah Anda. 



< > ! 

Places 

Ci Home 
S NetWork 
B Pictures 
B Root 
EJ Trash 


c t2 O, Find 0 Preview [0 Split = Contr 

> Home O 


m 


Minimize 
Maximize 

More Actions > 

O Close Alt+F4 


Desktop 


Music 



Bagaimana memindah jendela ke workspace sebelah 


5. Pindah Workspace 

Anda bisa melihat kembali jendela yang dipindah dengan memindahkan layar monitor Anda ke 
workspace tujuan. Sekali lagi, ini seperti kerja dengan multi-monitor. Anda berpindah mata ke 
monitor lain. Pilih satu dari 4 cara ini: 

• Pencet Ctrl+Alt+Kanan > layar monitor pindah ke workspace samping kanan. 

• Pencet Ctrl+Alt+Bawah > layar monitor pindah ke workspace bawah. 

• Pencet salah satu dari 2x2 kotak Workspace Switcher > layar monitor pindah ke workspace 
yang dituju. 

• Pencet Ctrl+F8 > semua workspaces muncul di satu layar > klik untuk memasukinya. 



Menayangkan semua workspace sekaligus (bagaikan multi-monitor) 


19 

























6. Animasi Perpindahan 


Anda bisa memasang animasi kubus 3D untuk perpindahan workspace. Ini kurang berguna tapi 
sangat menarik. Caranya: 

• Buka KDE System Settings > Workspace Behavior > Virtual Desktops > Switching > pilih 
Animation: Cube > Apply. 

• Pencet Ctrl+Alt+Kanan maka layar monitor akan berpindah dengan animasi 3D. 



Wrc«,'T« 


54,932 K 


57,324 «Pasna 


System Monitor 






wlp2s0 


Fi ' e sen ^ 

Pr °cess Table c P 
^tem Load 


Nama 


Username 

kubuntu 

kubuntu 

kubumu 

kubuntu 


CPU* 


M-*[' i ip ( 


Stared Mern 


138.076 K 


I ksysguard 


'06.936 K 

50,472 KSysteir Moncor 

123.668« Blogge- y nintutofiSeljl cauy 

19,748« 


14,264 K 


• firefox 


196.564 K 


kwinjdi 


40,952 K 


plasma sh.. 


• jrn.r 'i. 


120,596 K 


packageki.. 




org_kde 


systemd) 


17,444 K 


kubuntu 

kubuntu 

kubuntu 

kubuntu 


-1 u' n 


6,708« 


11,444 K 




1,840 K 


ksysguardd 


.:h- ^ 


kubuntu 

kubuntu 


lem* 00 




klauncher 


Memoo 


c pU:65* 


plI ^ 


roces^ 5 


168 P 


«'Si - 3;36 PM = 


Kubus 3D di Plasma 


Penutup 

Demikian buku panduan pengoperasian Plasma saya akhiri. Panduan ini memang dibuat pendek 
agar mudah Anda mengikutinya dan tidak terganggu dengan terlalu banyak pengaturan. Saya 
berpesan agar Anda mengajarkan pengoperasian Plasma ini ke orang-orang di sekitar Anda agar 
setiap orang menikmati GNU/Linux seperti kita. Semoga panduan ini bermanfaat untuk Anda 
semuanya. Selamat bekerja! 


20 









